Laporan Pelaksanaan 
Kegiatan Dan Keuangan 
01-31 Maret 2023 


FT 


yayasan 
id pendidikan 

islam 

al atsari 


Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari 


Jl. Pogung Rejo No.412, Pogung Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D.I. Yogyakarta 
+62 822-3364-4038 


@ www.ypia.or.id 


Gitar 


2 MUH 
# Ma'had 


Kajian Reguler Ma'had Al “Ilmi 


waktu : Setiap Selasa, Rabu, Jumat, dan 
Sabtu (Tiap sore jam 16.00-17.15) 
Tempat : Masjid Al-Ikhlas Karangbendo, 


Masjid Pogung Dalangan, Masjid Al-Ashri 
Jumlah Peserta : 36 Santri Offline - 50 Santri Online 
Daurah Usul Tafsir 
Waktu : Sabtu dan Ahad, 25 Februari, 4 dan 5 Maret 2023 


Tempat : Masjid Pogung Baru 
Kitab Panduan : Al-Muyassar fi Uhsulit Tafsir 


Daurah Fikih Puasa 


Waktu : Sabtu TI Maret 2023 

Tempat lasjid Pogung Baru 

Kitab Panduan : Ad-Dalil ala Manhajis Salikin karya 
Syaikh Abdullah Al-Anizi 


Daurah Intensif Pagi Ramadhan 


Waktu : Setiap Hari 1-20 Ramadhan 1444 H 
Tempat lasjid Al Ashri 
Kitab Panduan : Tagribul Wushul fii Tsalatsatul Ushul 


Pelatihan Penulisan Karya Tulis Ilmiah 


waktu had, 26 Maret 2023 
Tempat lasjid Pogung Raya 


Kelas Setoran Hafalan Alguran, 
Hadis, & Baca Kitab 


Waktu : Sekali sepekan setiap kelasnya 


Tempat : Masjid Al-Ashri, Masjid Baiturrahman 
Tegalmojo, MPD, Masjid Pogung Baru, 
Wisma Muslim Fathul Bari 

Santri :36 Santri Offline - 50 Santri Online 


Program Pengabdian Alumni 
Ma'had al-'llmi 1442/1443 H 


Pelatihan Aplikasi Shameela & 
Metodologi Penelitian 

Waktu : Ahad 19 Maret 2023 

Tempat : Mushalla SDIT Yaa Bunayya 


Daurah Intensif Pagi 


many 
$i Ma'had 


Program Kelas Bahasa Arab 
Reguler Februari Offline & Online 


Waktu : Setiap Senin-Jumat & 
Ujian di Akhir Pekan 
Tempat : Online 


Jumlah Pengajar :32 
Jumlah Peserta :313 


Program Kelas Bahasa Arab Intensif 
Ramadhan 1444 H Offline dan Online MUBK 
waktu : Setiap hari, 1-20 Ramadhan 1444 H 
Tempat : Online via Zoom, Offline (Kantor YPIA) 


Jumlah Pengajar : 11 
Jumlah Peserta :113 


Daurah Ilmu Nahwu (Lanjutan) 


Waktu : Selasa-Kamis, 28 Februari, 1, dan 2 Maret 2023 

Tempat : Online via ZOOM Meeting & Live Streaming 
Channel Youtube YPIA Academy 

Pemateri : Ustaz Rizki Amipon Dasa 


Jumlah Peserta : 63 Putra & 57 Putri (Total 120 peserta) 


Kajian Pembukaan Program Intensif Ramadhan 


waktu : Rabu, 22 Maret 2023 
Tempat : Masjid Pogung Baru Kajian Pembukaan Program 
Pemateri : Ustaz Ahmad Jamaluddin Ardani, Lc Intensif Ramadhan 


Jumlah Peserta : 63 Putra & 57 Putri (Total 120 peserta) 


Momin etika A a 


Program Tahsin Intensif Ramadhan 1444 H 


Waktu : Setiap hari, 1-20 Ramadhan 1444 H 

Tempat : Offline Masjid Pogung Raya, Online (Zoom) 
Pengajar :15 Pengajar Intensif (5 Ikhwan & 10 Akhawat) 
Santri :130 Santri (44 Ikhwan & 86 Akhawat) 


Waktu : Setiap Sabtu dan Ahad, (Mulai dari Pertemuan : 9/20 Pertemuan (termasuk ujian) 
14 Januari s.d. 19 Maret 2023) 


Tempat  :Offline (Masjid Pogung Raya, Masjid Pogung 
Dalangan, dan Wisma Muslimah YPIA), 
Online (Zoom) 

Pengajar :28 Pengajar Reguler 

Santri :191 Santri (60 Ikhwan & 131 Akhawat) 

Pertemuan : 20/20 Pertemuan 


Program Tahsin dan Tahfizh 
Reguler Offline dan Online 


JUMLAH SANTRI KAMPUS TAHFIZH REGULER 


Angkatan. Angkutan angkatan Angkatan andalan Angkatan. Angkatan 


Program Khusus Kelas Tadrib Online mna Magang oa 
Waktu : (14 Januari s.d. 21 Maret 2023) 

Tempat : Online (Zoom) 

Pengajar :10 Pengajar 

Santri : 96 Santri 


Pertemuan : 20/20 Pertemuan 


Kajian Reguler Ma'had Yaa Abati Angkatan 3 


Waktu : Setiap Sabtu dan Ahad, 19 November 2022 
s.d. 27 Agustus 2023 

Tempat: Masjid Al-Hasanah Terban, Masjid Al-Ikhlas 
Karangbendo, Masjid Al-Ashri Pogung Rejo 


Waktu :3,10, 17, 24 dan 31 Maret 2023 Waktu :1- 20 Ramadan 1444H 
Tempat : Masjid-masjid sekitar UGM & Pogung Tempat : Masjid Al-Ashri Pogung Rejo & 
Jumlah Peserta :10-12 orang Masjid Pogung Baru 
Peserta :100 orang (25 orang warga wisma muslim) 
Kitab: Ushul Tsalatsah & Syarah Hadist Arbain 
Syaikh Asy Syatsri 
Pengajar : Ust Abdurrahman Triadi Putro, STP 
Waktu :Selasa-Kamis pukul 05.30-06.15 
Kitab: Kitab Al Mumti' Fii Syarh Ajurumiyyah 
Tempat : Zoom Meeting 
Peserta :6 Orang 
Pengampu : Ust Mochammad Wibisono 
Waktu : Sabtu pukul 19.40 - 20.30 & 
Ahad pukul 16.00 - 17.00 
Kitab : Ushul Tsalasah 
Tempat : Masjid Pogung Baru 
Peserta — :31Orang 
Pengampu : Ust Muhammad Iqbal, S.P. 
Waktu : Ahad, 19 Maret 2023 Pukul 13.00 - 14.30 
Tempat : Masjid Pogung Baru 
Peserta — :15 Orang 


i 4 atætauhid 


buletin.mustim.or.id 


Jumlah Lembar/cetak : - | 55# 
32 RIM (16.000 lembar) Yang Harus Diketahui 


Dalam Sholat 


# Upload web (8 artikel) E 
< bitly 
- box.com 


# Instagram (24 post) 
* Facebook (24 post) 
* BC ke grup WA (100 grup) 


* Total penulis: 15 
* Total distributor: 215 
* Total pelanggan/masjid/titik jogja: 200 


* Total titik jogja: 200 
* Luar jogja: 80 


* Jogja via COD, Gosend dan Tim yang menaruh 
* Pengiriman luar kota masih terpending karena stok buletin terbatas 


buletin.muslim.or 


$ 


“A muslimorid VI muslimah, or.id 


#1.Ustaz Ahmad Anshori, Lc 

* Ustaz Ari Wahyudi, S.Si. 

* Ustaz Arif Muhammad Nurwijaya, S.Pd 
* Ustaz dr. Abdiyat Sakrie 

* Ustaz dr. Adika Mianoki, Sp.S. 

* Ustaz dr. M Saifudin Hakim, M.Sc., Ph.D. 
* Ustaz Muhammad Idris, Lc. 


* Dikunjungi oleh 1.276.891 pengunjung. 
*Rata-rata 41.190 /hari 
* Naik 19.94% dari bulan sebelumnya 


* Ustaz Muhammad Nur Faqih, S.Ag * Akun instagram Muslim.or.id 
* Ustaz Sa'id Abu Ukkasyah posting 61 poster/microblog, 
* Ustaz Yulian Purnama, S.Kom. 75 story, dan 3 reels. 


& Jangkauan 


€ Interaksi 


Butan Sebelumnya v uan Sebelumnya 


323.356 
Akun yang dijangkau 


# Ringkasan Fikih Puasa Ramadhan 


38.377 
* Bacaan dzikir setelah sholat Akun yang berinteraksi 


* Muslim harus bergembira 
menyambut Ramadhan 

* Bermaafan sebelum ramadhan 

* Persiapan diri menyambut ramadhan 

Keutamaan bulan ramadhan 


* Adapun media sosial lain seperti facebook, twitter, 
telegram, tiktok, pinterest dan lainnya, masih aktif 
seperti biasanya. 


ÔN muslimorid VW muslimah.or.id 


Insyaallah untuk bulan selanjutnya, video 
yang diproduksi akan diupload di youtube 
muslim.or.id. Video yang diprioritaskan 
adalah video pendek. 


Membuat 12 konten dakwah dengan 
tambahan call to action untuk berdonasi 
ke muslim.or.id. Mayoritas konten ini 
diposting di twitter dalam bentuk utas. 


* Optimalkan ibadah di bulan Sya'ban! 
* Hikmah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. 
* Anjuran membayar zakat di bulan Sya'ban. 


* Mulai berlatih memperbanyak baca Alquran di bulan Sya'ban. 


* Hati-hati dengan banyaknya hadis lemah di bulan Sya'ban! 
* Hukum puasa setelah pertengahan Sya'ban. 

* Perbarui tobat untuk menyambut Ramadhan! 

* Sambut Ramadhan dengan ilmu! 

* Kenapa harus bergembira menyambut Ramadhan? 

* Bermaafan sebelum Ramadhan 

* Introspeksi niat sebelum masuk bulan Ramadhan 


* Mendadak lebih agamis selama bulan Ramadhan saja 


Qadarullah tidak ada artikel dakwah 
yang terbit. Hanya ada 3 artikel donasi 
yang terbit. 


* Dikunjungi oleh 249.634 pengunjung. 
*Rata-rata 8.052 /hari 
* Naik 31.364 dari bulan sebelumnya 


* Menyambut bulan suci Ramadhan 

* Shalat tarawih bagi wanita lebih 
utama di masjid atau di rumah? 

* Doa berbuka puasa yang shahih 

*Macam-macam doa untuk yang 
baru dikaruniai anak 

* Cinta sejati dalam Islam 


Radio Muslim 1467 AM mengudara 
setiap hari dari pukul 05.30 - 21.00 
WIB. Adapun Radio streaming 
www.radiomuslim.com bisa 
disimak 24 jam nonstop. 


Total kajian rutin selama 1 bulan 
ada 188 kajian, dengan rincian 
sebagai berikut: 

- Kajian live : 59 kajian 

- Rekaman : 129 kajian 


Alhamdulillah sudah mulai diproduksi 
konten dakwah melalui media 

sosial diantaranya : 

- Poster Dakwah: 92 poster 

- Live Streaming Youtube : 92 kajian 


Donasi yang masuk pada bulan Maret 
sebanyak Rp 33.191.692 dengan rincian 
yang dilaporkan pada laporan keuangan 


Halo Dokter 


Minum Obat 
Jantung Bikin 
Rusak Ginjal, 


Mitos Atau Fakta? 


Kajian ini dilaksanakan sebanyak 2x, yakni pada 
Sabtu 4 Maret 2023 bekerjasama dengan FKIM 
dan Masjid Abdurrahman bin Auf. 


Liputan kegiatan Mukernas Artvisi ini 
dilaksanakan pada Kamis, 9 Maret 2023. Agenda 
musyawarah kerja ini dilaksanakan di Jakarta, 
Radio Muslim Jogja meliput beberapa hal penting 
yang telah berlangsung pada kegiatan tersebut. 


Dauroh yang diselenggarakan oleh YPIA 
ini dilaksanakan pada Ahad, 12 Maret 2023 
bertempat di Masjid Pogung Raya. Pada 
kegiatan ini dibersamai oleh Ustadz 
Ahmad MZ dan Ustadz Said Abu Ukasyah, 
peserta pada kegiatan ini diperuntukan 
kepada para takmir masjid di Yogyakarta 
maupun DIY. 


Kajian ini dilaksanakan di Masjid 

Al Hasanah Terban setiap menjelang 
waktu berbuka puasa. Kajian dimulai 
pukul 17.00 hingga menjelang masuk 
waktu maghrib. Insyaallah liputan kajian 
ini berlangsung hingga 20 Ramadhan. 


s4 x FKI 


Tema : ISTIQOMAHLAH DI MANA PUN ENGKAU BERADA 
Waktu 119 Maret 2023, 15.30 WIB - 17.30 WIB 

Tempat : Offline (Masjid Pogung Dalangan) dan Online (Zoom & YouTube) 
Pembicara — : Ustadzah Siwi Ummu Nabiilah hafizhahallah 


Peserta Hadir : +110 peserta 


Bersano, 
Ustadzah Siwi Ummu Nabiilah 
(Alumnus Ma'had Al - “si Yogyakarta jai ain talii» 


Tema : Menghafalkan Al-Qur'an, mutun Thalibil 'ilmi Tema : Menata Amal agar Maksimal 


dan kumpulan do'a di Hisnul Muslim di Bulan Ramadhan 
Waktu : 1-19 Maret 2023 (Ba'da Isya) Waktu : Sabtu, 18 Maret 2023 
: Online via video call dan (13.00-14.45 WIB) 
Tempat Offline di Wisma Muslimah Tempat : Masjid Pogung Dalangan 
Jumlah Peserta : #70 orang Jumlah Peserta : 47 peserta 


Waktu : Satu pekan sekali 
Tempat : Online via video call dan 
Offline di Wisma Muslimah 
Jumlah Peserta : #70 orang 
Kitab 1“ RI, Atawadhui fii Dhou-il Kitab wa Sunnah 
* @onitah, Adabu Attakhotub 
* Humaira dan DI, Al-Figh Al-Muyyasar 
fi Dhou-il Kitab wa Sunnah 
* Hilyah, Tazkiyatunnufs karya Syaikh Abdur 
Razag bin Abdil Muhsinin al-Badr 


Waktu  : -Pendaftaran: 2-17 Maret 2023 
-Tes dan Wawancara: 11-12 dan 18-19 Maret 2023 
-Pengumuman: 21 Maret 2023 

isma Humairo 


Tempat 


Waktu 
Tempat 
Pemateri 


Jumlah Peserta 


Waktu 
Tempat 
Pemateri 
Jumlah Peserta 


Waktu 

Tempat 
Pemateri 
Jumlah Peserta 


:12 Maret 2023 
: Masjid Pogung Raya 
: #Sesi 1: Ustadz Said Abu Ukkasyah 


“Sesi 2: Ustadz Abul Hasan MZ 


148 peserta 


:12 Maret 2023 

: Masjid Darul Islam Tegalmanding 
: Ustadz Triyono Abu Muhammad 
:70 peserta 


:12 Maret 2023 

: Mushalla Babussalam 
: Ustadz Abu Idris Enggar 
150 peserta 


Campaign 

Operasional Umum YPIA 

Wisma Mahasiswa Putra dan Putri 
Dakwah Mahasiswa 

Muslim.or.id dan Muslimah.or.id 

Buletin At Tauhid 

Radio Muslim Jogja 

Pembangunan Fasilitas SDIT Yaa Bunayya 
Rumah Tahfidz 

YPIA Academy 

SDIT Yaa Bunayya 

Wakaf Pembangunan SMP YAA BUNAYYA 
Semarak Ramadhan 1444 H 

Bingkisan Ramadan 

Buletin Ramadan 

Wakaf Alquran 

Buka Puasa Ramadan 

Kajian Spesial Ramadhan 


Panti Asuhan (Buka Puasa) 


Total 


Dukung Rekening Bank 


Dakwah YPIA 
melalui: 


Pemasukan 
86,819,996 


44,887,000 
597,533 
4,469,177 
3,390,684 
35,370,993 
3,575,182 
723,834 
87,945,844 
96,060,003 
2,322,801 
18,484,644 
13,415,000 
310,000 
18,280,790 
11,446,898 
30,210,902 
2,705,000 


Rp561,016,281 


Penyaluran 
75,984,497 
59,712,000 
2,152,170 
12,142,319 


41,896,384 


118,127,414 
98,141,660 


1,443,000 
6,041,000 
29,999,500 
69,202,000 
5,025,000 


Rp519,866,944 


Siab upas 


